




Daftar isi 


Pengertian Wisata,,,,,,,,,,, 
Jasa Pariwisata............. 


PENGERTIAN PARIWISATA 

0 Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan 
dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya 
tarik wisata serta usaha-usaha yang berkaitan dengan 
bidang tersebut 

PENGERTIAN WISATA 

0 Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 10 tahun 2009 
tentang Kepariwisataan, bahwa wisatawan adalah orang 
yang melakukan kegiatan wisata yang dilakukan oleh 
seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi 
tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan 
pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata 
dalam jangka waktu sementara. 

USAHA JASA PARIWISATA 

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan mengklasifikasikan Usaha pariwisata yakni 





terdiri dari : 


0 Daya Tarik Wisata. Merupakan segala sesuatu yang 

mempunyai keunikan, kemudahan, dan nilai yang berwujud 
keanekaragaman, kekayaan alam, budaya, dan hasil 
buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan 
para wisatawan. 

0 Kawasan Pariwisata. Merupakan usaha yang kegiatannya 
membangun atau mengelola kawasan dengan luas wilayah 
tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata. 

0Jasa Transportasi Wisata. Yakni merupakan usaha khusus 
yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan 
kegiatan pariwisata. 

0Jasa Perjalanan Wisata. Merupakan usaha biro perjalanan 
wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro 
perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa 
perencanaan perjalanan atau jasa pelayanan dan 
penyelenggaraan pariwisata. Jasa Makanan dan Minuman. 
Merupakan usaha jasa penyediaan makanan dan minuman 
yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan 

0 Penyediaan Akomodasi. Merupakan usaha yang 

menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi 
dengan pelayanan pariwisata lainnya. 

0 Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi. 

Merupakan usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa 
usaha seni pertunjukan, arena permainan, dll. 

0 Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, 
koneferensi, dan Pameran. Merupakan usaha yang 
memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, 
menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra 
usaha sebagai imbalan atas prestasinya. 

0Jasa Informasi Pariwisata. Merupakan usaha yang 

menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil 
penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan 



dalam bentuk bahan cetak atau elektronik. 

0Jasa Konsultan Pariwisata. Merupakan usaha yang 
menyediakan sarana dan rekomendasi mengenai studi 
kelayakan, perencanaan. 

0Jasa Pramuwisata. Merupakan usaha yang menyediakan 
atau mengkoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk 
memenuhi kebutuhan wisatawan dan kebutuhan biro 
perjalanan wisata. 

0 Wisata Tirta. Merupakan usaha yang menyelenggarakan 
wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan 
prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial 
di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk. 

0 Spa. Usaha perawatan yang memberikan layanan dengan 
metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah - 
rempah dan olah aktivitas fisik dengan tujuan 
menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap 
memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia. 

JASA PARIWISATA 

Usaha jasa pariwisata adalah suatu usaha bisnis yang kegiatan 
utamanya meliputi menjual jasa - jasa pariwisata kepada 
wisatawan baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan 
mancanegara. Jenis usaha jasa pariwisata meliputi: 

0 Agen Perjalanan, Biro Perjalanan dan Tour Operator 
(Usaha Jasa Perjalanan) 

Berdasarkan prinsipnya ketiga jenis usaha tersebut 
sama, yakni sama - sama beroperasi dalam bidang perjalanan, 
sedangkan perbedaan nya terletak pada kegiatan 
pelaksanaannya itu sendiri. 

0 Pemanduan Wisata 

merupakan pemandu resmi yang berada pada dalam 
organisasi atau perkumpulan tertentu. 



0 Pelayanan Informasi Wisata 

kegiatan usaha ini dilakukan oleh pemerintah maka 
kegiatan tersebut bukan usaha yang dikomersialkan, tetapi 
untuk memudahkan pelayanan tersebut kepada wisatawan. 

0 Pelayanan Pertemuan dan Konferensi 

Usaha ini kegiatannya lebih kepada menyediakan 
fasilitas pertemuan, seminar - seminar, konferensi dan lain - 
lain baik kegiatan penyelenggaraannya maupundalam 
menyediaan tempat beserta perlengkapannya. 

0 Usaha Jasa Boga : Restoran, Bar dan Katering 

Ketiga usaha diatas dapat berupa usaha yang berdiri 
sendiri ataupun usaha yang menyatu, misalanya dalam hotel. 

0 Usaha Transportasi 

Usaha Transportasi yakni mencakup transportasi 
darat, laut dan udara. 

0 Usaha Jasa Akomodasi 

Usaha yang memberikan pelayanan kepada tamu 
yang menginginkan tempat tinggal baik dalam tempo waktu 
yang singkat ataupun tempo waktu yang lama. 

0 Usaha Jasa Pencucian (Laundry and Dry Cleaning) 

Usaha yang memberikan pelayanan pencucian 
kepada wisatawan yang ingin mencuci pakaiannya baik dicuci 
biasa maupun kering / minyak. 

0 Usaha Layanan Pemijatan (Massage) 

Jenis usaha ini bisa berdiri sendiri atau pun 
merupakan bagian dari pelayanan yang diberikan hotel kepada 
tamu. 

0 Usaha Jasa Penitipan Anak (Baby Sitting) 

Usaha ini bertujuan agar memudahkan para 
wisatawan yang memiliki waktu yang terbatas dengan keluarga 



dalam hal ini putra putri mereka. 



